Jenis-jenis isim ditinjau dari bisa 
berubah atau tidaknya harakat 
pada huruf terakhirnya 








Isim Mu’rob 


/-\ 

Isim Mu’rob adalah isim yang bisa berubah 

haralcat alchirnya karena sebab-sebab tertentu 
v___ ) 


Contoh: ^ — Seorang laki-laki 



Aku melewati 
seorang lelaki 


/ 



Aku melihat 
seorang lelaki 


l 


Telah datang 
seorang lelaki 


l 


Berakhiran — Berakhiran — 
karena kata J^r> karena kata 
didahului huruf jar sebagai objek 


Berakhiran — 
karena kata J^rj 
sebagai fa’il 



Catatan: 

/ N 

• I’rob adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang 
disebabkan oleh sebab-sebab tertentu 

• Sebab-sebab T rob lainnya akan diketahui seiring dengan 

berjalannya pelajaran Nahwu ini insyaAllah 
\_ ) 






Isim Mabni adalah isim yang tidalc berubah 
harakat pada huruf terakhirnya 


#5 


' r^' 

Isim Mabni 



Contoh: li» — Ini 



'ia didahului '1* sebagai '1* sebagai 
huruf jar objek subjek 


Perhatikan bentuk akhir harakat dari kata '^, semuanya sama 

dan tidak berubah, padahal kata pada ketiga model kalimat 

di atas datang dengan kedudukan yang berbeda-beda 
\___I_y 

Catatan: 

• Contoh-contoh isim mabni lainnya akan kita sebutkan pada 
pelajaran-pelajaran yang akan datang 









Jenis-jenis Prob 
(pada isim) 



Isimnya disebut Isimnya disebut Isimnya disebut 


Manshub 
Catatan: 

Status-status yang mempengaruhi Marfu’, Manshub, atau Majrur-nya suatu 
isim, akan diketahui seiring dengan pelajaran Nahwu ini, insyaAllah 


Marfu , 


Majrur 









Contoh penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i’rob 


5 


Majrur 


» a » 0 ^ tl 

Manshub 


* ° 


Marfu ? 



* 

cJjj 

>J ^ 

S3 ^ 0 . 0 0 

jiJUJi SjiUi 


cJij 


cJjuii Sjiui 


j^3 i4'j 


jHdi j£Ui 


c4'j 

jUJ> oiiir 

CJjJi J£Ui 

•J 0 1 0 / ^ 

CJfj 

♦» 0 > I 0 J ^ ^ 

0£.1^ 

jUJi /Iji ££ 

oUJLi 

OldCwa CjJj 

oUJLjJ oilir 

jUJl uJjjll ££ 

Ojji 

o f -» 0 * 

OjIj 

*Ur 



Catatan: 


Pada pembahasan 
sebelumnya, telah 
disebutkan bahwa bentuk 
isim mutsanna bisa diakhiri 
/cM, pada jamak 

mudzakkar bisa dialchiri 

jd /, dan pada jamalc 

muannats bisa diakhiri 
harakat (7-/7-). Maka 

perbedaan tersebut bisa 
diketahui dengan 
mengetahui kapan suatu 
isim sebagai marfu\ 
manshub, atau majrur 

































Latihan 

Lenglcapi kolom berikut! 




Mufrad, mutsanna 




Marfu’ 


atau jamak 













